11 


Cara Dahsyat 
Meledakkan Omzet 
Toko Online 


samentemg Jefferly Helianthusonfri 


df Lengkapnya di ipusnas.com 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


7! Gara Dahsyat Meledakkan Omzet Toko Online 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Sanksi Pelanggaran Pasal 72: 
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 
Tentang Hak Cipta 


1. 


Barangsiapa dengan sengaja melanggar dan tanpa hak melakukan perbuatan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal 49 Ayat (1) dan Ayat 
(2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) 
bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau 
pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 
5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah). 


Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau 
menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta 
atau hak terkait sebagai dimaksud pada Ayat (1) dipidana dengan pidana 
penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 
500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


71 Gara Dahsyat Meledakkan Omzet Toko 


Online 


Jefferly Heli anthusonf ri 


PENERBIT PT ELEX MEDIA KOMPUTINDO 


(K4 , snap 
Ny KOMPAS GRAMEDIA 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


77 Cara Dahsyat Meledakkan Omzet Toko Online 


Jefferly Helianthusonfri 

O 2014, PT Elex Media Komputindo, Jakarta 

Hak cipta dilindungi undang-undang 

Diterbitkan pertama kali oleh 

Penerbit PT Elex Media Komputindo 

Kelompok Gramedia, Anggota IKAPI, Jakarta 2014 


121141414 


ISBN: 978-602-02-4325-2 


leEp) 


Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau 
seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit. 


Dicetak oleh Percetakan PT Gramedia, Jakarta 
Isi di luar tanggung jawab percetakan 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


UCAPAN TERIMA KASIH 


» Kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan izin-Nya saya dapat 
menyelesaikan buku ini dalam waktu kurang dari satu bulan. 


» Untuk kedua orang tua, dan keluargaku. Khususnya kepada Mama 
yang selalu men-support saya sampai bisa berkarya seperti ini. 


» Untuk Ananda Sugewi Devianty, pribadi spesial yang selalu ada di hati 
saya, yang menjadi salah satu motivasi terbesar dalam hidup saya 
sehingga saya bisa selalu semangat dalam berkarya. 9 I love You... 


» Juga kepada rekan-rekan mastah, dan guru-guru saya. Teristimewa 
untuk mas Dedik Kurniawan (JavaCreativity.com), juga kepada Pak 
Anang YB, atas inspirasi dan bimbingannya. Untuk si Obeng 
Kembang (Agan Khalid), dan juga untuk ketua geng Pak Rully 
Kustandar (KebunEmas.com) yang sudah jadi mentor privat saya. 9 


» Kepada rekan-rekan di Elex Media khususnya, dan juga untuk rekan- 
rekan di Kompas Gramedia pada umumnya. Teristimewa untuk Ibu 
Eli yang menjadi partner andalan saya di Elex Media. 


» Untuk kawan-kawan saya, Mas Ahmad Wibawa, juga untuk kawan- 
kawan di XII IPA 1 SMA Xaverius Lubuklinggau. 


» Kepada Anda seluruh pembaca buku karya kami dari 
JefferlySuperClub. 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


TESTIMONIAL 


Berikut beberapa kata-kata orang mengenai Jefferly dan karya- 
karyanya. (Info: testimoni terhadap Jefferly bisa Anda baca di alamat 
ini: http://jefferlysuperclub.com/testimoni/ ) 


a » 
TI Gerhana Christanty » Jefferty Helianthusonfri 
NX Age 5 


Wah thanks ya jeff udah add sy, ga nyangka di add sm penulis buku favorite sy. Tau 
ga, baru 2 mgg yg lalu sy beli bukumu d gramedia. Dan skrg lagi sy baca2. Dan sgt 
inspiring buat sy yg sedang memulai bisnis online. Nah rencana nya setelah baca 
buku sampai habis, sy mau cari di fb dan twitter dengan kw Jefferly Helianthusonfri. 
Eh ternyata datang sendiri orangnya. Thanks so much ya jeff. Sy kagum sm km, 
hebat masih muda sudah berkarya. Semoga selalu menginspirasi. Sukses selalu. 
GBU 


Mas Jefferly memang guru private bisnis online saya. Bukan hanya bisnis 
online, berkat mas Jefferly, saya menjadi semakin bersemangat untuk 
mengikuti jejaknya mas menjadi seorang penulis. 


Ricky Rachmanto (blogger dan penulis) 


LA Gani Yesnet 

bro,bukumu kufoto dan kushare ke tmn whatsappku. tau komen 
nya? 
Beneran ta itu? 
kublg beneran, add aja penulisnya di fbku. tnyta judul bukumu bt 
penasaran 


dahsyat promosi toko online dan 77 aplikasi dahsyat bisnis 
online. Menurut saya cara penyampaian dan penulisannya mirip 
ipho santosa hehe 


@| Dede M Sulaeman Saya jg punya 2 buku: cepat tepat dan 


vi 
Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Zainur Rochim 
Mas, makasih, bukunya sudah datang tanggal 1 April kemaren... 


Jefferly Helianthusonfri Muhammad Irfan saya udah baca yang 1 juta pertama anda 

sg dari facebook, jujur menginspirasi banget. .sampe2 semangat 
buat facebook baru buat nerapin ilmunya. . 
skg lagi baca yg buku merah (website gratis dan praktis, hasil 


terima kasih kembali mas. &) 


“An A7» 


1 
Bea fantastis). 
Telur Rock mudah2an ane jadi pebisnis yg sukses... 
$ SIN hehe. .aamiin. . 
siap...mohon bimbingannya yi thanks masbro Jefferly Helianthusonfri 
March 25 at 11:49pm - Unlike- 94 
Jefferly Helianthusonfri 5 
siap. (Oo) Baskoro Seto Sy jg sudah membaca buku 1jt pertama anda 


drfo.msh kurang ya 77 trik jitu...@agan khalid : ebook ente 
keren gan... @jefferly : ditunggu sharingnya mastah... 
March 26 at5:53am - Like - 51 


Akhir Maret atau kalau tidak awal April saya rilis buku baru soal Fb 
marketing. Buku yang satu ini bakalan beda banget sama buku-buku 
sebelumnya.. (8) 


aboutan hour ago " Like 


Lagi Ahmad Imran saya baru punya 3 mas, buku dr mas jeff,.seneng Xx 


da Jefferly Helianthusonfri Sipp deh mas Adetia Rizki Permana (5) 


bat bisa punya bukunya 
34 minutes ago " Unlike " & 1 


mas jeff. Sudah hampir 5 buku saya koleksi. Materi2 yang 
diberikan sangat baik dan memberikan semangat untuk segera 
memulai usaha internet marketing. Mungkin kalo berkenan 
teman2 diberi kiat2 menjadi penulis buku/ebook yg menjadi 
bestseller sebagai semangat kita untuk berkarya ataupun utk 
keperluan bisnis marketing 


1 hours ago - Unlike - 91 


& Achmad Top Saya salah satu penggemar buku karya Anda 


dicerna...materinya aplikatif. 
4 hours ago - Unlike - 21 


| 4 Sumali Azzam Keren! Bahasanya ringan dan gampang 


vii 
Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


KATA PENGANTAR 


Pernahkah terbayang oleh Anda.... 


Anda bisa meningkatkan omzet toko online/website Anda dengan 
cara yang simple dan bisa dilakukan oleh semua pelaku jualan 
online? 


Izinkan saya memperkenalkan buku ini, 77 Cara Dahsyat Meledakkan 
Omzet Toko Online. Mungkin Anda baru pertama kali baca buku karya 
saya,... kalau Anda termasuk yang baru pertama kali baca buku saya, 
maka saya ucapkan selamat datang di dunia buku Jefferly. Semoga 
Anda menemukan pengalaman menyenangkan dalam membaca buku 
ini. 

NAH.. kalau Anda adalah pembaca lama yang sudah jadi pelanggan 
setia buku-buku saya, maka bersiaplah Anda akan semakin dimanja. 


Kenapa? Karena melalui buku ini saya memberi bonus GILA-GILA-an 
kepada Anda. Apa bonusnya? Wah banyak sob... ada 3 buah ebook 
(ebook ini akan terus bertambah jumlahnya), paket video tutorial yang 
berisi belasan video, sampai voucher diskon 30 #6 di website terbaru 
saya, website yang keren banget ituhh bernama 
www.BelajarlklandiFacebook.com. 


Gimana cara pake voucher diskonnya? Apa gunanya? Nanti baca 
sendiri di sela-sela pembahasan buku ini. 


Okeh..okeh.. itu tadi selingan info saja. 


Seperti di buku-buku saya sebelumnya saya masih akan mengajak Anda 
berpetualang membahas soal bisnis online dan internet marketing. Kali 
ini khusus membahas tentang bagaimana meningkatkan omzet bisnis 
online, kalau bisa meledakkan omzet bisnis online! 


viii 
Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Ada 9 bab pembahasan dalam buku ini. Di Bab 1 Anda akan belajar 
konsep dasar tentang bagaimana meningkatkan (meledakkan) omzet 
toko online. Pokoknya harus paham dulu konsep dasar ini baru deh bisa 
meledakkan omzet. 


Nah setelah itu di Bab 2 dan Bab 3 akan dibahas trik-trik lanjutan dari 
konsep dahsyat yang ada di Bab 1. Selanjutnya di bab 4 sampai 9 kita 
akan bahas tentang metode-metode dahsyat untuk mendatangkan lebih 
banyak calon pembeli tertarget ke toko online kita. 


Total ada 77 cara (metode) yang dibahas... 


Semoga Anda menyukainya dan PASTIKAN Anda juga mengikuti setiap 
langkah dan referensi yang saya berikan. Kenapa? Karena kalau mau 
Optimal ya memang harus begitu, harus belajar sungguh-sungguh dan 
LANGSUNG ACTION.. jangan menunda-nunda. Sedetik saja Anda 
tunda, Anda sudah tertinggal dibanding kompetitor Anda. 


Bakar semangatnya!! 9 


Lubuklinggau, 24 April 2014 
Jefferly Helianthusonfri 


@JefferlyHelian 


www.JefferlySuperClub.com 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Konsep Dasar CARA 
MENINGKATKAN OMZET 


Sebelum membahas segudang teknik dan trik dahsyat untuk 
meledakkan omzet toko online Anda, ada baiknya kalau kita memulai 
dengan sebuah pertanyaan sederhana. 


Bagaimana sih cara meningkatkan omzet? 


Untuk menjawab pertanyaan sederhana tadi alangkah baiknya kalau kita 
mulai dengan mengenal arti kata omzet dulu. Menurut Artikata.com, 
“omzet” berarti jumlah uang hasil penjualan barang (dagangan) tertentu 
selama suatu masa jual. 


Misalnya Pak Budi mengatkaan “ehh... kawan-kawan omzet bisnis ku 
bulan ini 100 juta Rupiah lho..” Itu artinya uang yang didapat oleh Pak 
Budi dari penjualan barang dagangannya dalam sebulan ini ada 100 juta 
Rupiah. 


Nah karena itulah, kalau kita mau meningkatkan omzet kita haruslah 
meningkatkan jumlah uang yang kita dapatkan dari penjualan 
produk kita. 


Bagaimana cara meningkatkan jumlah uang yang kita dapatkan dari 
penjualan? Jawabannya tidak lain tidak bukan adalah dengan 
meningkatkan jumlah penjualan produk kita. 


Jadi kalau mau meningkatkan omzet, maka kita harus memperbanyak 
penjualan. Oleh karena itulah isi buku ini akan FOKUS kepada upaya 
memperbanyak jumlah penjualan produk di toko online kita. 77 Trik 
dahsyat yang nanti akan kita bahas pada intinya akan bermuara kepada 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


meningkatkan jumlah penjualan produk kita. Jadi FOKUS kita adalah 
meningkatkan angka penjualan. 


Ayo fokus pada tujuan utama kita yakni MENINGKATKAN PENJUALAN! 


Saya sudah tak sabar untuk segera mengajak Anda meningkatkan angka 
penjualan... ayo semangat!! Kita gunakan ilmunya, ayo.. bakar 
semangatnya!! 


Salam luar biasa, April 2014 


Jefferly Helianthusonfri 
Follow @JefferlyHelian 


xi 
Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


DAFTAR Isi 


CICAPAN. TERIMA KASIH. 0050111 V 
TESTIMONIAL ses asarinss dns dinesninsa daan nana nan aa VI 
KATA PENGANTAR sn nan aan baka anna vi 
KonNsEp DASAR CARA MENINGKATKAN OMZET ....oocooooooooooooo XI 
DAFTAR ISL esis sa XIII 
BAB 1 CARA MENINGKATKAN OMZET TOKO ONLINE “coco 1 
01 Naikkan Harga Produk Anda ...............o.ooooooW oo 1 
02 Gunakan Strategi Upsell..............oooooooca 4 
03 Optimalkan Cross-Selling ...................oooooooaaan 8 
Tambahkan Widget Produk yang Berkaitan.......................... 9 
Tambahkan Widget Produk Terlaris. .....................ooooo 10 
Tambahkan Widget Produk Promo ..............ooo 11 

Miliki Customer Service yang Handal dan Memahami 
Pelanggan abon naa banana 12 
04 Sediakan Pilihan Paket Produk ................ooooooWoo om 13 
05 Siapkan Layanan Terbaik ...............ooooocoWoWoooooooco 14 
06 Mengubah Layout Toko Online Anda .............ooooooo 18 
Pastikan Desain Kita FOKUS Pada Penawaran................... 18 
6.2 Tampilkan Penawaran Anda pada Posisi Strategis........ 21 
Siapkan Desain Responsif di Toko Online Anda.................. 23 
07 Sediakan Fasilitas Reseller di Toko Anda..............oooooWo 24 
08 Sediakan Fasilitas Afiliasi di Toko Anda.................oooo 26 
09 Tingkatkan Nilai Tambah Produk Anda ...............oooomoW 30 
Berikan Bonus kepada Para Pembeli.................................. 32 
Jelaskan Kelebihan Produk Anda ...............ooooo 33 
Tuliskan Manfaat Produk Anda Bagi Pembeli...................... 35 
xiii 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


10 


xiv 


Turunkan Tingkat Risiko Bagi Pembeli.........................oo.. 36 


Berikan Garansi................ onlen 36 
Bangun Brand, Buat Merek Anda Dipercaya....................... 36 
Tampilkan Testimoni tentang Produk Anda........................ 37 
Berikan Sampel Gratis untuk Calon Pembeli ...................... 38 
Buat Penawaran Sensasional yang Susah Ditolak.................... 39 
Perbanyak Produk yang Anda Jual.............o..oooooo 41 
Tingkatkan Trafik Toko Online Anda ..............oooooooo 42 
MEMBUAT PENAWARAN SENSASIONAL ......ccooocooooooo. 45 
Sediakan Bonus Sensasional Terbatas...................ooo 45 
Berikan Diskon Terbatas ................oooooooooaan 41 
Jadikan Nilai Produk Anda Sangat Tinggi.................oo 50 
Dapatkan Testimoni dari Tokoh Berpengaruh.......................... 52 
Berikan Voucher Diskon .............ooooWonnnnnnannnn 54 
Tawarkan Janji Luar Biasa dan Tepati...............ioooo 56 
Tawarkan GaraNSIi.............oooooWoooWoo mall 59 
Berikan Gratis Ongkos Kirim .................ooooo 60 
Terapkan Jurus Dahsyat Psikologi Ini ................... 62 
Mahal — BagUS .............ooooWW##W Woman 62 
Hukum Psikologis Timbal Balik......................oo 63 
Orang Suka Ikut-Ikutan ............Woo ck 64 
Hukum Psikologis Perbandingan....................... 65 
Sesuatu yang Terbatas Akan Diburu.................oooo 66 
Hukum Psikologis “Karena” ............oooooWoooWoo 67 
Hukum Psikologis “Ya Kecil” ...............oooooooWoooWo 67 
MEMPERSIAPKAN BONUS SENSASIONAL.........ooooooooo. 71 
Berikan Bonus Ebook Sensasional....................oooo 71 
Berikan Bonus Video Tutorial... 14 
Berikan Bonus Free Konsultasi....................co 15 
MENDATANGKAN TRAFIK DARI MARKETPLACE ......coooooooooooo. 71 
Mendatangkan Trafik dari TokoBagus.com ................oo. 18 
Mendatangkan Trafik dari YooGho.com ..........ooo 80 
Marketplace BukaLapak.com ...........ooWooooccc. 81 
Memasarkan Brand Toko di TokoPedia.................ooo 83 
Manfaatkan Berniaga.com.............o..oooWoWoo oo. 84 
MENDATANGKAN TRAFIK DARI MEDIA SOSIAL ........oooooooo 87 
Memanfaatkan Situs Kaskus.co.id ............»..oooooooo 87 
Mendaftar di Kaskus.co.id ..........WoWoo cc 88 
Berpromosi dengan Cara Soft Selling di Kaskus................. 89 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


32 


33 


Berpromosi dengan Cara Hard Selling di Kaskus ................ 90 


Gunakan Blog untuk Mendatangkan Trafik............................. 92 
Buat Blog yang Berkaitan dengan Tema Toko Online Anda 
an be on en nb Bean ai anjani 92 
Kembangkan Jumlah Pembaca Blog Anda......................... 94 

Manfaatkan Youtube untuk Memasarkan Toko Online Anda....95 
Tentukan Jenis Konten yang Akan Anda Bagikan............... 97 
Buat Channel Youtube dan Publikasikan Video Anda.......... 99 
Tingkatkan Jumlah Subscriber Video Anda ..................... 100 

Gunakan Reddit ...............oooo#WooW mba 101 

Gunakan Lintas.Me ...........ooooWoooWom Jaan 101 

Manfaatkan Google Plus...................oooo#W.W oa 103 

Gunakan Instagram.................oooooo nana 104 

Manfaatkan Blackberry Messenger...................ooo 105 

Gunakan Kompasiana..............ooooWoooWooWo oo” 106 

Rutin Menjadi Penulis Tamu di Website/Blog Lain .................. 108 

MENDATANGKAN TRAFIK DENGAN IKLAN ......oooococoooo.ooo. 111 

Memanfaatkan Google Adwords.................o.ooooo 111 

Beriklan di Situs PPC Lokal ................oooo 113 

Beriklan Melalui Artikel Review................oWo 115 

Gunakan Facebook AdS.............oooWoWoWoWomoW mann 117 

MENDATANGKAN TRAFIK DARI FACEBOOK .......ccooooooo. 121 

Manfaatkan dan Optimalkan Facebook Graph....................... 121 

Buat Status Berisi Cerita yang Berkaitan dengan Produk yang 

Anda Jual arie sininsenteen mun amean adanya 123 

Bagikan Video Youtube Anda di Facebook.................ii.. 124 

Gunakan Catatan untuk Promosi di Facebook ...................... 125 

Promosikan Toko Online Anda Melalui Halaman Facebook...127 

Gunakan Jasa Promosi di Facebook ......................oo 128 

Bagikan Status yang Mudah di-Share di Facebook................ 130 

Adakan Kontes Desain di Facebook ...................c 133 

Ajak Affiliate Marketer Anda Berpromosi di Facebook............ 136 

Bangun dan Kembangkan Grup Anda... 137 

MENDATANGKAN TRAFIK DARI TWITTER... 141 

Buat Akun Twitter, Dapatkan Follower ............. 141 

Adakan Kontes Mention di Twitter ..............ooo 143 

Adakan Kontes Re-Tweet di Twitter ............oocoooooo 145 

Adakan Kuis di Twitter..............oooooooaan 146 

Membuat Tweet Promosi di Twitter ...............oo 147 

Adakari KuliWit sean namun susana 149 

xv 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


61 Manfaatkan Para Buzzer..............oooooooW oom 151 

62 Beriklan di TWitter seisi aren esa 152 

63 Buat Program Promosi, Lalu Arahkan ke Toko Online Anda..154 

BAB 9 MENDATANGKAN TRAFIK DARI EMAIL MARKETING........oooo... 157 

64 Mengenal Komponen Email Marketing ..................ooo. 158 

65 Mempersiapkan Autoresponder...............o.ooooooo 160 

66 Mempersiapkan Hadiah Bagi List Anda...............io. 162 

67 Membuat Ebook untuk List Anda ................ooooo. 164 

68 Siapkan Blog yang Dipakai..................oooooooW oo 165 

69 Setting Form Pendaftaran Autoresponder .................oo. 166 

70 Atur Email Konfirmasi Pendaftaran.....................oooo. 172 

71 Buat Sgueeze Page Anda ..........o.ooooooooo.W oom. 174 

12 Atur Email Follow Up Autoresponder.................ooooo 176 

Membuat Email Follow Up Pertama ...................oo 177 

Menambah Email Follow Up Anda.............ooooooo 179 

Mengedit Email Follow Up Anda... 182 

73 Rilis Website Sgueeze Page Anda .................oooooooo 183 

74 Persiapkan Broadcast Message Autoresponder...................... 185 

15 Jaga Terus List Anda..........ooo#Wo maan 188 

16 Tawarkan Promo Dahsyat untuk List Anda.......................o.. 189 

Mulailah dari Subjek Email Anda ...............ooooo 190 

Berikan Penawaran dan Link Website di Paragraf Awal.....191 

Berikan Pengenalan Produk di Paragraf Kedua................. 193 

Di Akhir, Ajak untuk Segera Action................oooo. 193 

17 Jaring Lebih Banyak Member untuk List Anda....................... 194 

Mendatangkan Lebih Banyak Trafik Tertarget .................. 194 

Bangun Lebih Banyak List.................. Woo 196 

DAFTAR PUSTAKA........ocooooocooooooooooooonnncnnnnnnannaan 201 

TENTANG PENULIS ......oocooooWo.ooooooooonnnnnnennnnnnnnnanaanaaan 203 
xvi 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


CARA MENINGKATKAN 
OmzET ToKo ONLINE 


Di bab 1 ini saya sudah merangkum 13 cara jitu untuk menaikkan 
(meningkatkan) omzet penjualan toko online Anda. 13 cara jitu ini sudah 
terbukti berhasil. Anda tinggal pakai, duplikasi dan praktik saja. Lakukan 
dengan penuh keyakinan dan bersiaplah omzet Anda akan segera 
meroket ke angkasa! Inilah 13 cara jitu meningkatkan omzet toko online. 


"A.A 
fr 
K3 
P, 
3 


Gambar 1.1 Cara Jitu Meningkatkan Omzet Toko Online 


01 Naikkan Harga Produk Anda 


Ini adalah salah satu terobosan yang dapat Anda ambil bila Anda mau 
meningkatkan omzet toko online Anda. Saya pernah memakai strategi 
ini pada website KeajaibanMenulis.com. Sekedar info untuk Anda, 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


KeajaibanMenulis.com sampai saat buku ini ditulis sudah memasuki 
versi ke-2. Pada versi yang pertama lalu, paket produk 
KeajaibanMenulis.com saya jual seharga 100 Ribu Rupiah. Total omzet 
yang saya dapatkan pada waktu itu adalah 1 Juta Rupiah selama 7 hari. 


Namun pada akhir Maret 2014 lalu, saya kembali me-launching 
KeajaibanMenulis.com. Pada versi ke-2 ini harga produk saya naikkan 
menjadi 150 Ribu Rupiah dan 240 Ribu Rupiah (ada dua paket produk). 
Hasilnya dalam seminggu saja omzet saya sudah meningkatkan 5 kali 
lipat. Dalam satu minggu sudah berhasil menembus omzet lebih dari 5 
juta Rupiah. 


Baik, berapa Investasinya ? 


Only 
$19 
atau 

Rn 150.000 


Gambar 1.2 KeajaibanMenulis.com pada minggu pertama launching 
menembus omzet lebih dari $ 500 


Kenapa bisa seperti ini? Karena uang yang saya dapatkan naik 5 kali lipat 
(meningkat drastis). Kenapa uang yang didapat bisa naik berlipat-lipat? 
Karena harga produk saya naikkan. Ilustrasi gampangnya seperti ini. 


Anggap saja dalam seminggu Anda bisa mendapatkan 7 buah 
penjualan. Nah pada kasus pertama harga produk Anda adalah $ 10. 
Dengan asumsi 7 penjualan per minggu, maka omzet Anda adalah $ 70, 
kan? 


Bandingkan dengan kasus kedua, ketika harga produk Anda naikkan 
menjadi $ 15. Dengan asusmsi 7 penjualan per minggu maka omzet 
Anda dalam seminggu adalah $ 15 x 7 — $105. 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Jadi dapat disimpulkan bahwa kalau mau menaikkan omzet Anda bisa 
menerapkan strategi menaikkan harga produk. 9 


Lalu timbul pertanyaan seperti ini, mas Jeff.. enak aja kamu ngomong 
naikin harga produk. Kalau produk saya jadi mahal, siapa yang mau 
beli? 


Untuk menjawab pertanyaan begini saya punya alasan seperti ini. 


Kalau Anda ditawari sepotong roti tawar seharga 300 juta Rupiah, 
maukah Anda membelinya? 


Sebagian besar orang akan menggeleng.. waduh mas Jeff GILA AJA.. 
sepotong roti 300 juta Rupiah. 


Pa 
85 


Gambar 1.3 Sepotong roti harga 300 juta Rupiah dan orang-orang 
BEREBUT membelinya 


Tapi kalau penawarannya seperti ini, maukah Anda mengeluarkan uang 
300 juta Rupiah untuk membeli sepotong roti PLUS sebuah mobil BMW, 
dan satu tiket seminar seharga 100 juta Rupiah? 


Kalau punya uang lebih dari 300 juta Rupiah, saya yakin sebagian dari 
Anda tidak akan ragu untuk menyambar penawaran tersebut. Bayangkan 
untuk sepotong roti saja ada orang yang mau merogoh kocek sampai 
300 juta Rupiah, masa sih harga produk naik 20 — 50 X saja orang- 
orang gak mau keluar duit? 


Letak persoalannya bukan pada harga produk itu, TAPI pada nilai 
(value) dari produk tersebut. 


Percayalah strategi menaikkan harga produk ini akan berdampak pada 
peningkatkan omzet toko online Anda. Namun tentu saja strategi ini 
tidak bisa kita telan mentah-mentah, ada strategi khusus yang harus kita 
terapkan. 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Namun yang perlu Anda lakukan sekarang adalah catat bahwa cara 
pertama untuk meningkatkan omzet adalah dengan menaikkan 
harga produk Anda. 


Catat dan camkan baik-baik. 


02 Gunakan Strategi Upsell 


Apa itu upsell? Upsell adalah suatu konsep di mana penjual meyakinkan 
pembeli untuk membeli produk dengan paket yang lebih mahal. Contoh 
seperti yang saya terapkan di KeajaibanMenulis.com. Harga produk 
utama dari KeajaibanMenulis.com adalah sebesar 150 Ribu Rupiah. 
Produk pertama seharga 150 ribu ini adalah produk panduan yang 
berupa 2 buah ebook. 


Nah ketika seseorang mau mengorder produk seharga 150 ribu Rupiah 
tadi, mereka akan mendapatkan tawaran paket produk 2 seharga 240 
ribu Rupiah. Pada paket produk 2 ini pembeli akan mendapatkan bonus 
video tutorial # free konsultasi. 


Baik, berapa Investasinya » 


Only 
S19 
atau 

Rn 150.000 


Gambar 1.4 Paket produk 1 seharga 150 Ribu Rupiah 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


NAH, APA YANG TOTAL ANDA DAPATKAN: 

1. EBOOK PANDUAN LENGKAP KEAJAIBAN MENULIS - VALUE $97 

2. 6 VIDEO PENDUKUNG MEMULAI BISNIS ONLINE MODAL GRATISAN - VALUE $37 
3. VIDEO LANGSUNG DARI PAKAR FERY SULIANTA - VALUE $77 

4. KONSULTASI LANGSUNG DENGAN SAYA DI GRUP PRIVATE - VALUE $147 


ANDA DAPAT LEBIH LENGKAP HANYA : 
$24 ATAU RP 240.000 


Gambar 1.5 Paket produk 2 seharga 240 Ribu Rupiah (produk upsell) 


Layanan upsell ini memungkinkan pembeli untuk mendapatkan layanan 
tambahan dengan harga yang lebih hemat. Selain itu adanya layanan 
upsell memungkinkan Anda mendapatkan angka penjualan (omzet) yang 
lebih besar lagi. 


Beberapa website bisnis online di internet juga telah mengoptimalkan 
layanan upsell ini untuk meroketkan omzet bisnis mereka. Berikut 
beberapa studi kasus yang mudah-mudahan bisa menginspirasi Anda. 


» PanduanListBuilding.com. Website ini adalah website milik mas 
Maulanan Malik, salah satu praktisi internet marketing handal di 
Indonesia. Di website ini mas Maulanan Malik menjual panduan 
tentang bagaimana membangun list (database prospek) untuk 
membangun kesuksesan bisnis online kita. Sama seperti yang saya 
terapkan di KeajaibanMenulis.com, di PanduanListBuilding.com ini 
mas Maulana Malik juga menyediakan layanan upsell. Harga produk 
paket 1 yang ditawarkan adalah sebesar 397 ribu Rupiah. Sementara 
untuk layanan upsell (produk paket 2) harga yang ditawarkan adalah 
sebesar 597 ribu Rupiah. Jika Anda ingin melihat langsung studi 
kasus layanan upsell dari mas Maulana Malik ini, Anda bisa akses 
langsung alamat ini: http://panduanlistbuilding.com/extended.html. 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


berapa harga yang harus anda keluarkan untuk akses ke semua materi Panduan List Building (6 
Modules dengan total durasi 6 jam lebih!) # Akses ke secret facebook group yang siap 
membantu anda # akses ke video-video rahasia saya # akses ke Forum Marketing Cash? 

Anda ga perlu bayangin harga yang berjuta-juta! 


anda cukup berinvestasi 


Rp. 597.000,- untuk semua produk! TERMASUK Panduan List 
Building yang saya tawarkan di halaman sebelumnya! 


Bagaimana? saya sudah memberikan semua yang terbaik dengan harga yang termurah! (silakan 
bandingkan dengan panduan lain di luar sana), jadi tunggu apa lagi! 


PESAN SEKARANG! 


PANDUAN LIST BUILDING 


Gambar 1.6 Penawaran upsell di situs PanduanListBuilding.com 


» KebunEmas.com. Website ini adalah salah satu website yang 
menjual panduan lengkap untuk belajar investasi emas. 
KebunEmas.com menyediakan paket panduan lengkap yang akan 
memudahkan orang-orang untuk belajar berinvestasi di emas. 
Website milik Pak Rully Kustandar ini juga menerapkan konsep 
upsell. Seperti apa konsep upsell yang ditawarkan? 


Konsep upsell yang ditawarkan adalah pembeli akan ditawari 3 paket 
produk. Paket 1 hanyalah berisi panduan investasi emas dalam 
bentuk ebook plus video tutorial. Sementara paket 2 adalah panduan 
lengkap (berupa ebook dan video tutorial tadi) plus ditambah dengan 
materi pelajaran dalam bentuk DVD. Sementara untuk paket 3 adalah 
panduan lengkap tadi - DVD dan kaos KebunEmas.com. 


Intinya adalah KebunEmas.com menawarkan berbagai bentuk paket 
produk, di mana pembeli bisa memilih sendiri mana paket produk 
yang mereka butuhkan. 


" Membership Type Produk Utama Kebun Emas $27.00 
Produk Utama Kebun Emas Ro 250.000 


9 Produk Utama Kebun Emas # DVD - Ongkos Kirim 533.00 
Produk Utama Kebun Emas # DVD # Ongkos Kirim Rp 300.000 


Produk Utama Kebun Emas # DVD - Kaos # Ongkos Kirim 
$38.00 
Produk Utama Kebun Emas # DVD # Kaos # Ongkos Kirim Ro 350.000 


Gambar 1.7 Layanan upsell yang ditawarkan oleh KebunEmas.com 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Sudah jelas kan seperti apa layanan upsell? Lantas, bagaimana cara 
menyediakan layanan upsell semacam ini di toko online Anda? 


Jawabannya tentu hanya Anda yang tahu. Namun konsep dasar dari 
upsell adalah tawarkan paket produk yang lebih untuk pembeli Anda. 
Sesuaikan paket produk itu tadi dengan kebutuhan mereka. Hadirnya 
upsell akan membuat pembeli produk Anda jadi punya lebih banyak 
pilihan ketika hendak berbelanja dengan Anda. 


Inilah beberapa langkah sederhana untuk menyediakan layanan upsell di 
toko online Anda. 


1. Indentifikasi kebutuhan pembeli produk Anda. Apa sih yang 
mereka butuhkan? Layanan macam apa yang mereka butuhkan? 
Ambil contoh anggaplah kita sedang mengelola sebuah toko buku 
online, kira-kira apa sih yang dibutuhkan oleh para pembeli buku 
online? 


e Biasanya orang yang beli buku online butuh ongkos kirim gratis. 
Untuk itu Anda bisa coba memberi layanan ongkos kirim gratis 
untuk pembeli. (Masukkan layanan ongkir gratis sebagai layanan 
upsell). 


e Orang-orang yang doyan baca buku biasanya akan merasa lebih 
senang bila ia bisa mendapatkan buku plus tanda tangan dari 
penulis favoritnya. Nah pikirkan ide ini sebagai salah satu celah 
layanan upsell Anda, Anda bisa coba bekerja sama dengan 
pihak penulis untuk menyediakan layanan upsell tanda tangan 
ini. 9 

2. Setelah Anda tahu apa yang jadi kebutuhan pembeli, maka 
kemaslah layanan tambahan untuk kebutuhan tadi dalam 
bentuk upsell. Caranya persis sama seperti yang diterapkan oleh 
sejumlah studi kasus yang tadi sudah kita bahas. Tirulah 

KeajaibanMerulis.com, KebunEmas.com, dan 

PanduanListBuilding.com tadi. 


Intinya, layanan upsell itu sangat-sangat powerful dan bisa kita 
Optimalkan untuk meningkatkan omzet. Nanti kita akan bahas teknik 
khusus bagaimana membuat penawaran sensasional dengan konsep 
upsell semacam ini. 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


